pemakaman islam 


Muslim Memorial Garden Al-Azhar 

Pemakaman Islam Al-Azhar Memorial Garden adalah salah satu unit usaha Yayasan 
Pesantren Islam Al-Azhar yang hergerak di hidang layanan pemakaman Islam. 
Pemakaman Karawang Al-Azhar Memorial Garden dihangun untuk melayani umat yang 
ingin dimakamkan sesuai syariat Islam, sekaligus sehagai sarana sosialisasi kepada 
masyarakat tentang syariat pemakaman Islam. pemakaman islam 
Terhentang seluas 25 hektar di wilayah Karawang Timur, Pemakaman Islam Al-Azhar 
Memorial Garden siap menampung sekitar 29.000 ribu jenazah muslim dari wilayah 
Jabodetabek, Karawang, Cikarang, Bandung, dan sekitarnya. 

Latar Belakang Dibangunnya Pemakaman Islam Al-Azhar Memorial Garden 
Dengan melihat keadaan yang memprihatinkan ini, kami tergugah untuk berpartisipasi 
mengatasi kesulitan yang dihadapi pemerintah dengan menyediakan lahan pemakaman 
muslim yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan, dan ketentraman bagi keluarga 
yang ditinggalkan. 

Adapun pembangunan Pemakaman Islam Al-Azhar Memorial Garden bertujuan untuk: 
Memberikan pilihan bagi umat Islam untuk dapat dikuburkan di pemakaman muslim 
sesuai syariat Islam. 

Menyediakan lahan pemakaman muslim yang terawat untuk selamanya, tanpa ada lagi 
beban biaya bulanan ataupun tahunan yang memberatkan ahli waris. 

Adanya kemudahan prosesi pemulasaraan jenazah sejak awal sampai penguburan. 
Melanggengkan persaudaraan dan kekeluargaan, dengan adanya kuburan di lahan 
pemakaman muslim yang terpelihara selamanya, memungkinkan anak cucu untuk 
berziarah. 

Visi dan Misi Muslim Memorial Garden 
Visi Muslim Memorial Garden 

Menjadi pemakaman muslim sesuai syariah di tengah hijaunya taman. 

Misi 

Merealisasikan program Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. 

Membantu pemerintah daerah dalam menyediakan pemakaman muslim. 

Membangun area pemakaman muslim yang aman, nyaman, tertata, asri, dan terawat. 
Komitmen 

Amanah - Menjaga kepercayaan umat dalam menerapkan pemakaman sesuai syariat 
Islam dengan konsisten dan sebaik-baiknya. 

Syiar - Mengajak peziarah untuk mengingat akhirat sekaligus dengan memandang 
indahnya taman, mengajak peziarah untuk mengingat kebesaran Allaah SWT yang telah 
menciptakan alam dengan sempuma. 

Maslahat - Keberadaan Pemakaman Karawang A1 Azhar Memorial Garden membawa 
maslahat bagi penduduk sekitar, antara lain: membuka lapangan kerja dan menambah 
nafkah penduduk setempat, perbaikan jalan menuju dan dari Muslim Memorial Garden 
A1 Azhar Memorial Garden, menggerakkan ekonomi setempat, meramaikan kegiatan 
keagamaan di Masjid A1 Azhar Memorial Garden, dan menghidupkan kawasan Teluk 
Jambe di mana Pemakaman Islam A1 Azhar Memorial Garden berada. 

Layanan 



Di samping itu, untuk memudahkan masyarakat muslim dalam menyelenggarakan prosesi 
pemakaman, kami juga menyediakan layanan lengkap seperti pemulasaran jenazah, 
penyediaan hatu nisan, penyediaan ambulans, dll. 

Layanan Pemulasaran: 

Kami memberikan layanan pemulasaran di rumah duka, mulai dari memandikan, 
mengkafani, menunaikan salat jenazah, sampai dengan memberangkatkan jenazah 
menuju lokasi Pemakaman Karawang Al-Azhar Memorial Garden. 

Layanan di Pemakaman 

Kami memberikan layanan di lokasi pemakaman, mulai dari penjemputan di gerbang Tol 
Karawang Timur sampai dengan pelaksanaan prosesi pemakaman yang khidmat dan 
sesuai syariah. 

Layanan Pemeliharaan Rumput 

Kami memberikan layanan pemeliharaan rumput sepanjang masa—mulai dari 
pemotongan rumput, pembersihan, hingga penyiraman yang dilakukan secara rutin— 
sehingga Anda bisa berziarah kapan pun dengan nyaman. 

Kesimpulan: Muslim Memorial Garden Al-Azhar Hadir Sebagai Solusi 
Pemakaman Karawang Al-Azhar Memorial Garden hadir sebagai solusi atas 
permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, masyarakat muslim, dan masyarakat 
sekitar. 

Apa saja solusi dan manfaat yang diberikan oleh Pemakaman Islam Al-Azhar Memorial 
Garden? Berikut ini di antaranya: 

Menjadi solusi atas permasalahan semakin minimnya ketersediaan lahan makam di 
Jabodetabek dan sekitarnya. 

Menjadi solusi bagi individu muslim yang ingin menyediakan pemakaman yang sesuai 
syariat Islam, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. 

Menjadi solusi bagi penduduk sekitar yang membutuhkan lapangan pekerjaan dan nafkah 
tambahan. 

Membantu pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan jalan dari dan menuju lokasi 
Al-Azhar Memorial Garden. 

Memberikan kesempatan kepada umat untuk berpartisipasi dalam program wakaf makam 
Al-Azhar Memorial Garden untuk kaum duafa. 

Muslim Memorial Park Al-Azhar Memorial Garden di Karawang 



